
Daftar isi 


Judul 


Pengertian kuliner.. 

Macam macam kuliner. 


1. Judul 


KULINER 


2. Pengertian Kuliner. 

Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut berupa 
lauk pauk, makanan (penganan), dan minuman. Karena setiap daerah memiliki 
cita rasa tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki 
tradisi kuliner yang berbeda - beda. 


3. Macam - macam kuliner 









l.Empek-empek Palembang 


Empek-empek atau sering dinamakan dengan sebutan pempek merupakan 
makanan khas Indonesia yang berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. 
Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Namun makanan ini 
tidak hanya terdapat di daerah Palembang saja akan tetapi sudah banyak 
masyarakat Sumatera Selatan yang memproduksinya. 


2.Kerak Telor Jakarta 


Makanan khas dari Jakarta yang satu ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
kuliner Portugis. Kerak telor mudah ditemui di Jakarta terutama pada saat 
diadakannya Pekan Raya Jakarta bahkan kerak telor acap kali dijadikan simbol 
kuliner klasik budaya Betawi. 


3.Soto Rawon Surabaya 





Nasi Rawon/Soto Rawon adalah Sup dengan potongan daging rawon asal 
Surabaya, ini sangat terkenal di daerah Pulau Jawa. Soto rawon Surabaya ini 
memiliki ciri khas yang terletak pada kuahnya. Kuah dari soto rawon ini tidak 
menggunakan kecap akan tetapi menggunakan kluwek. 


4 . Ayam Betutu Bali 


Masakan ini merupakan salah satu masakan khas Indonesia dari daerah Bali. 
Ayam Betutu sangat banyak diproduksi oleh orang-orang Bali di daerah Desa 
Melinggih, kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Makanan ini terbuat dari 
bahan dasar daging ayam yang utuh, kemudan daging ini biasanya di bubuhi 
bumbu yang diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Setelah itu, daging ini 
dipanggang dengan api sekan dan siap untuk dihidangkan. Kebanyakan dari 
orang terheran-heran cara memanggangnya karena begitu sangat lembut daging 
yang telah terpanggang seperti daging yang telah dikukus. 


5.Bika Ambon 





Bika Ambon adalah makanan khas Indonesia dari daerah Medan, Sumatera 
Utara. Bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti telur, gula serta santan yang 
umumnya beraroma pandan wangi. Bika Ambon ini menjadi salah satu makanan 
favorit daerah Medan. 




